PROPOSAL 



HAUL JAMAK & REUNI AKBAR 

ALUMNI MADRASAH "SULLAMUL ‘ULUM” 
TAHUN 2016 IVl / 1432 H 



Alamat Sekretariat Panitia : 
Dalampagar Ulu RT.02 No. 79 Martapura Timur 70617 Kalimantan Selatan 
Blog : www.sullamululum.blogspot.com Email/Facebook : sullamululum@gmail.com 

Contact Person & Confirmation : 

• Akhmad Dairoby, (081250160701) • H. M. Dail Said, (0822141404043) 
• Ahmad Syauqie, S.Th.I (081349532683) • Ali Sadikin Chalidy, (085251504444) 
• Penyaluran Dana Rek. BRI an. Hamdani Hamzah, SE No. 024201055135501 



"I I — I j AP I "» a-Sk £ j — • » I j.1 it III I I 

Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr. (i) 



r y 



Di 

V Mohon maaf bila keliru menulis nama J 

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada 
kita semua. Kami mengundang dan mengajak kepada 
Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk dapat berhadir dan berpartisipasi pada : 

Pelaksanaan Haul Jamak dan Reuni Akbar 
Alumni Madrasah Sullamul 'Ulum Dalampagar Martapura 
Tahun 2016 M. / 1437 H. 

Insya Allah akan diselenggarakan pada : 

Hari, tanggal : SENIN, 11 April 2016 M./ 03 RAJAB 1437 H. 

Waktu : Pukul 09.00 WIT A sampai selesai 
Tempat : Ruang Induk Mesjid Tuhfaturraghibin 
Dalampagar Ulu Martapura Timur Kabupaten Banjar Kal Sel 

Selain itu, kami juga mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) 
dapat berpartisipasi dalam penggalangan simpati dana dan kepedulian 
terhadap kondisi madrasah sekarang ini dengan menyalurkan bantuan apa 
saja (material maupun inmaterial) melalui Panitia Pelaksana. 
Sehingga sekiranya dana yang diperlukan dalam kegiatan ini 
terdapat kelebihan akan disumbangkan kepada Yayasan Al-Arsyadiyah 

Dakampagar Martapura 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan bantuannya 
Semoga Allah SWT membalaskannya dengan pahala yang sempurna. 

Martapura, Januari 2016 M./ Rabiul Akhir 1437 H. 

Ketua Panitia, 

Drs. Akhmad Dairoby, M.Ed 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



2 





PAN ITI A PELAKSANA 

HAUL JAMAK DAN REUNI AKBAR ALUMNI MADRASAH SULLAMUL ‘ULUM 

DALAMPAGAR - MARTAPURA - KALSEL 

TAHUN 2016 H. / 1437 M. 

A. Dasar Pemikiran 

Guru adalah orang pemah mendidik, mengajari, membimbing, 
mengayomi, dan mengarahkan. Dia bagaikan pelita yang menerangi 
ketika mengarungi kehidupan. Dia memberi petunjuk jalan yang baik 
dan lurus. Dia sangat penyayang, penyabar dan ikhlas tanpa pamrih. 
Dia nyaris menghabiskan waktunya hanya untuk murid-muridnya. 
Sebuah dedikasi yang sangat mulia tak ada bandingnya. Untuk itu 
kami berkumpul, mengenang dan mendoakan. 

Selain itu, untuk merajut silaturahim kembali para alumni Madrasah 
Sullamul ‘Ulum yang tersebar di kawasan Kalimantan Selatan dan 
sekitarnya, setelah sekian lama terputus dan tidak bertemu muka. 
Maka atas dasar pemikiran dan prakarsa dari beberapa alumni ingin 
melaksanakan reuni, sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Januari 
2016 M./25 Rabiul Awwal 1437 H. 

Terbentuklah Ikatan Alumni Madrasah Sullamul Ulum (IKAMAS). 
Sehingga, pada akhirnya tercetus untuk melaksanakan Haul Jamak 
dan Reuni Akbar bagi pendiri dan guru-guru madrasah Sullamul 
‘Ulum Dalampagar Martapura yang telah wafat, sekaligus 
menggalang simpati dana dan kepedulian terhadap kondisi madrasah 
sekarang ini. 

B. Bentuk Kegiatan danTujuan 

1. Haul jamak dan doa bersama untuk para pendiri dan guru-guru 
madrasah Sullamul ‘Ulum Dalampagar Martapura. 

2. Reuni akbar dan silaturrahim alumni madrasah Sullamul ‘Ulum 
Dalampagar Martapura (semua angkatan). 

3. Penggalangan dana untuk disumbangkan ke Yayasan Al- 
Arsyadiyah Dalampagar Martapura. 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



3 




C. Peserta dan Undangan 

1. Peserta adalah seluruh alumni madrasah Sullamul ‘Ulum 
Dalampagar Martapura (angkatan pertama sampai terakhir). 

2. Seluruh dewan guru madrasah Sullamul ‘Ulum Dalampagar 
Martapura, baik yang masih aktif mengajar maupun yang purna 
bakti (semua tingkatan) 

3. Para pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat yang berjasa 
dengan madrasah Sullamul Ulum Dalampagar Martapura serta 
mereka yang peduli dengan pendidikan Islam. 

D. Waktu dan Tempat 

1. Pelaksanaan Haul Jamak dan Reuni Akbar alumni madrasah 
Sullamul ‘Ulum Dalampagar Martapura ini Insya Allah akan 
diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 M./ 03 
Rajab 1437 H. Pukul 09.00 WITA s/d selesai 

2. Tempat pelaksanaan puncak kegiatan Haul Jamak dan Reuni 
Akbar alumni madrasah Sullamul ‘Ulum Dalampagar Martapura 
ini direncanakan di Ruang Induk Masjid Tuhfaturraghibin Desa 
Dalampagar Ulu Martapura Timur Kab. Banjar. 

E. Pelaksana Kegiatan 

Kegiatan Haul Jamak dan Reuni Akbar alumni madrasah Sullamul 

‘Ulum Dalampagar Martapura ini dikoordinir oleh Ikatan Alumni 

Madrasah Sullamul ‘Ulum (IKAMAS) dalam bentuk kepanitiaan 

terdiri atas : 



No. 


N a m a 


Jabatan 


1 


Akhmad Dairoby 


Ketua 


2 


H. M. Dail Said 


Wakil Ketua 


3 


Ahmad Syauqie, S.Th.I 


Sekretaris 


4 


Ali Sadikin Chalidy 


Wakil Sekretaris 


5 


Hamdani Hamzah, SE 


Bendahara 



Serta dibantu beberapa seksi sebagaimana terlampir (Lampiran: 1) 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



4 





F. SusunanAcara 

1. Maulid Simthu al-Durar (Maulid Habsyi) 

2. Pembukaan 

3. Tilawatul al-Qur’an al-Karim 

4. Laporan Ketua Panitia Pelaksana 

5. Pembacaan Pengurus dan Pengukuhan Pengurus IKAMAS 

6. Sambutan Ketua IKAMAS 

7. Sambutan Ketua Yayasan Al-Arsyadiyah 

8. Taushiyah Diniyah 

9. Pembacaan nama-nama pendiri dan guru madrasah yang sudah 
wafat 

10. Pembacaan Surah Yasin, Tahlil dan doa 

11. Penutup 

12. Kegiatan lepas : 

a. Foto bersama 

b. Refleksi 

G. Sumber Pendanaan 

Sumber dana dan pembiayaan kegiatan ini berasal dari: 

1. Para alumni madrasah Sullamul ‘Ulum Dalampagar Martapura 

2. Tokoh masyarakat atau pengusaha secara perorangan atau 
organisasi masyarakat (ormas) lainnya yang peduli dengan 
pendidikan Islam. 

3. Bantuan bebas dalam bentuk apa saja (material maupun 
inmaterial) yang dapat digunakan untuk kegiatan dimaksud dan 
tidak mengikat. 

4. Sekiranya terdapat kelebihan dana dari kegiatan ini akan 
disumbangkan kepada Yayasan Al-Arsyadiyah Dalampagar 
Martapura Timur. 

5. Jika bantuan Anda dalam bentuk uang dapat disalurkan/ ditransfer 
melalui rekening BRI Nomor: 024201055135501 An. Hamdani 
Hamzah, SE 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



5 




H. Anggaran Biaya 

Biaya pelaksanaan Haul Jamak dan Reuni Akbar alumni madrasah 
Sullamul ‘Ulum Dalampagar Martapura ini dianggarkan sebesar Rp 
93.700.000 ( Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) 
Perincian lengkap sebagaimana terlampir (Lampiran: 2) 

Demikian proposal ini dibuat dan disampaikan kepada 
Bapak/Ibu/Saudara. Semoga semua niat baik ini dapat terlaksana 
sebagaiana yang direncanakan dan semoga sumbangan/infaq yang 
diberikan diganjar oleh Allah SWT sebagai pahala yang sempuma 
dan berlipat ganda. Amin Ya Robbal ‘Alamin ! 

I. Alamat Sekretariat & Penyaluran Dana 

Jl. Dalampagar Ulu RT.02 No.79 Martapura Timur 70617 Kalsel. 

• Contact Person : 

Akhmad Dairoby (081250160701) 

- H. M. Dail Said (0822141404043) 

- Ahmad Syauqie, S.Th.I (081349532683) 

- Ali Sadikin Chalidy (085251504444) 

• Penyaluran Dana : 

Rek. BRI an. Hamdani Hamzah, SE No. 024201055135501 

PANITIA PELAKSANA 

K e t u a, Sekretaris, 



Akhmad Dairoby 



Ahmad Syauqie, S.Th.I 



Mengetahui : 

Yayasan Al-Arsyadiyah Dalampagar Martapura 
K e t u a, 



A1 Ustadz H. Zainal Ilmi 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



6 




Lampiran: 1 



SUSUNAN PANITIA PELAKSANA 

Haul Jamak dan Reuni Akbar Alumni Madrasah Sullamul ‘Ulum 
Dalampagar Martapura Kalsel Tahun 2016 M. / 1437 H. 

Pelindung/Penasehat : 

1. Al-Ustadz H.M. Mazani A.R. (Kepala Madrasah Tingkat Ulya) 

2. Al-Ustadz H. Abdul Halim Z.A. (Kepala Madrasah Tingkat Wustho) 

3. Al-Ustadz H. Ahmady Hamid, Lc. (Kepala TKA/TPA & Awwaliyah) 



1. Ketua 

2. Wakil Ketua 

3. Sekretaris 

4. Wakil Sekretaris 

5. Bendahara 



: Akhmad Dairoby 
: H. M. Dail Said 
: Ahmad Syauqie, S.Th.I 
: Ali Sadikin Chalidy 
: Hamdani Hamzah, SE 



Koordinator Seksi-seksi Pembantu : 



1. Upacara/ Resepsionis: 

• Zunaizah Isma’il • Mukarromah 

2. Konsumsi & Distribusi: 

• M. Hudawi • Nurushshobah 

3. Publikasi & Dokumentasi 

• Halimi • Muhammad Syukran Ma’ruf 

4. Sound System & Listrik / Lighting: 

• Muhammad Ikhwan • Masroni 

5. Purcashing / Pembelanjaan: 

• Abdussattrar • Muhammad Seman 

6. Tranportasi & Komunikasi: 

• Isma’il (Meel) • Abdurrahiem Hasan • Wahyu Efendy 

7. Dekorasi Panggung: 

• Ashfihani, S.Ag • Hj. Siti Makdinah 

(Serta dibantu oleh Pengurus Ikatan Santri Syekh Muhammad Arsyad 
Al-Banjary (ISMA) Masa Khidmat 2015/2016) 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



7 




Lampiran: 2 



ANGGARAN BIAYA 
PELAKSANAAN HAUL JAMAK DAN REUNI AKBAR 

ALUMNI MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR MARTAPURA 

TAHUN 2016 M. / 1437 H. 



No. 


Uraian Belanja 


Volume 


Jumlah 


1 


2 


3 


4 


1 


Belanja Bahan 




37.000.000 




- Konsumsi peserta 1000 orang 


@ Rp 25.000 


25.000.000 




- Snack peserta 1000 orang 


@ Rp 10.000 


10.000.000 




- Air mineral 100 dos 


@ Rp20.000 


2.000.000 




- Dan lain lain 


- 




2 


Belanja Jasa 




19.400.000 




- Sewa sound system 




1.000.000 




- Sewa kursi/ tenda selengkapnya 




8.000.000 




- Shooting Film/ penggandaan 




4.000.000 




- Jasa Fotografer & Cetak foto 




2.000.000 




- Dekorasi panggung 




2.000.000 




- Pengumuman di koran 




200.000 




- Pengumuman di televisi 




200.000 




- UntukTaushiyah 




2.000.000 


3 


Belanja ATK & Cindera Mata 




32.300.000 




- KertasHVS 


3 rem 


100.000 




- Pembuatan undangan 




500.000 




- Penggandaan proposal 




300.000 




- Spanduk kegiatan 




1.000.000 




- Pembuatan laporan / dokumen 




100.000 




- Souvenir 1000 alumni 


@Rp.20.000 


20.000.000 




- Tinta printer dll 




300.000 


4 


Transportasi & Komunikasi 




5.000.000 




- 






Total 


93.700.000 



(Terbilang : Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) 



Proposal Pelaksanaan Haul Jamak & Reuni Akbar 



8 




PROPOSAL 



HAUL JAMAK & REUNI AKBAR 

ALUMNI MADRASAH "SULLAMUL ‘ULUM” 
TAHUN 2016 IVl / 1432 H 




Alamat Sekretariat Panitia : 



Dalampagar Ulu RT.02 No. 79 Martapura Timur 70617 Kalimantan Selatan 

Contact Person & Confirmation : 

• Akhmad Dairoby, (081250160701) • H. M. Dail Said, (0822141404043) 
Ahmad Syauqie, S.Th.I (081349532683) • Ali Sadikin Chalidy, (085251504444) 
• Penyaluran Dana Rek. BRI an. Hamdani Hamzah, SE No. 024201055135501 



